6 


GRASINDO 


Dewi Anggiani 


TIPS 
JOB $ 
HUNTING 


Jurus Sukses Mendapatkan 
Pekerjaan yang Diimpikan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“ -,. METIPS 
#99. JOB'S 
2 HUNTING 

Sp 


Jurus Sukses Mendapatkan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dewi Anggiani 


#99- TIPS 
JOB 'S HUNTING 


Jurus Sukses 
Mendapatkan Pekerjaan 
yang Diimpikan 


PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2015 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


#99- TIPS JOB'S HUNTING 


JURUS SUKSES MENDAPATKAN PEKERJAAN YANG DIIMPIKAN 
O Dewi Anggiani 


Hak cipta dilindungi oleh undang-undang 


Editor: Mira R. 


Penata Isi: Langit Amaravati 


Desain Kover: Langit Amaravati 


Diterbitkan oleh Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, 
anggota IKAPI, Jakarta 2015 


Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini 
dalam bentuk apa pun (seperti cetak, fotokopi, mikrofilm, CD-ROM, dan 
rekaman suara) tanpa izin tertulis dari penerbit. 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 


1. 


Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat 
(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing 
paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit 
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 
7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). 


Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan 

atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Isi di luar tanggung jawab Percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PENGANTAR 


encari pekerjaan memang bukan pekerjaan yang mudah, 
Me kali kita berakhir di pekerjaan yang sama sekali 
jauh dari harapan. Di zaman sekarang yang serba digital, ada 
berbagai macam cara untuk memasang lowongan kerja. 


Para peyedia pekerjaan sudah menggunakan kemajuan 
teknologi untuk memilah surat lamaran dan resume Anda. 
Resume Anda juga harus diperbarui agar tidak ketinggalan 
zaman. Anda tentu tidak mau resume Anda terbuang percuma 
hanya karena kesalahan sepele. 


Resume pun kini tak hanya dalam bentuk kertas, tetapi 
juga ada dalam bentuk video, flash player, dan sebagainya. Tak 
ada benar dan salah dalam membuat resume, yang ada hanya 
kreativitas Anda. Resume yang unik dan one of a kind memang 
tidak menjamin Anda langsung diterima kerja. Namun, tentu 
akan langsung menarik perhatian para HRD atau user. 


Buku ini akan menjadi panduan Anda para pencari kerja. 
Bukan hanya para freshgraduate, tetapi juga para profesional 
yang berniat pindah tempat kerja, atau bahkan profesi. Selamat 
membaca. 


Versi Pdf LengkapNya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf LengkapNya di ipusnas.com 


60” 


60” 


19” 


120” 


49" 


Versi Pdf Lengkaprya di ipusnas.com 


BERHENTILAH BERMIMPI BELI BUKU 


Mendapat pekerjaan baru berarti Carilah saran dari 
perubahan. Perubahan terjadi para ahli. Anda bisa 
dengan dua cara, terjadi kepada membaca buku-buku 
Anda atau karena Anda. biografi, motivasi, atau 


pengembangan diri. 
Internet juga akan sangat 
membantu Anda. 


PUTUSKAN APA YANG 
INGIN DIKERJAKAN 


Buat keputusan yang jelas tentang 
apa yang Anda inginkan, apa yang 
akan Anda lakukan, dan lakukan 
yang terbaik. 


LAKUKAN 
INVENTORISASI 


Buatlah daftar kemampuan 
Anda dan pasar pekerjaan 
yang ada. Perjelas apa yang 
menjadi keinginan Anda untuk 
pekerjaan selanjutnya. 


LAKUKAN SEKARANG! 


Waktu terbaik untuk mulai mencari pekerjaan baru adalah 
SEKARANG, bukan besok. 


KARIER 


PEKERJAAN 


FG 


PILIH PEKERJAAN PERTAMA 
YANG TEPAT 


1. UKURAN PERUSAHAAN 2. JABATAN 


Pikirkan ini sebagai kesempatan 

untuk memperluas jaringan. 

Karena semakin banyak orang yang 

Anda kenal dekat, semakin besar 

kesempatan sukses di masa depan. 

Jika pertama kali bekerja dan Anda ' Daripada menerima pekerjaan 


kerja di perusahaan berdasarkan gaji, sebaiknya 
besar, cara termudah pertimbangkan jabatan. Anda 
menambah jaringan akan lebih sukses di masa 
adalah dengan depan, jika pernah duduk di 
mengenal satu orang jajaran manajerial. 


baru setiap harinya. 


3. KESEMPATAN 4. FLEKSIBILITAS 


“Potensi Anda sebenarnya Beberapa perusahaan hanya 
tidak terbatas, yang mengizinkan Anda bekerja pada 
membatasi hal-hal yang spesifik. Sedangkan 

adalah perusahaan lain, seperti Google, 

pekerjaanmu.” membiarkan stafnya mengerjakan 

Hal terakhir yang apa pun yang diinginkan selama 204 

Anda lakukan adalah dari keseluruhan waktu bekerja di 
menerima pekerjaan yang kantor. Jika Anda bisa menemukan 
akan menghalangi kemajuan perusahaan yang fleksibel terhadap 
di masa depan dan kreativitas, akan sangat membantu 
membatasi pilihan. perkembangan karier Anda. 


Versi Pdf LengkapRya di ipusnas.com 


DARIPADA MEMPERTIMBANGKAN GAJI, HAL-HAL 
INI LEBIH PENTING DIPERTIMBANGKAN UNTUK 
PEKERJAAN PERTAMA DEMI KARIER YANG SUKSES. 


5. ORANG-ORANG SEKITAR 


o/ Ne 
( 3 


Orang-orang di sekitar Anda sangat mempengaruhi kesuksesan 
Anda. Jika Anda dikelilingi para wirausaha sukses, suatu hari Anda 
juga akan menjadi seperti mereka. Jadi pastikan Anda mendapat 
pekerjaan yang diisi dengan orang-orang yang pintar dan berbakat 
di bidangnya. 


6. LINGKUNGAN 1. MANAJEMEN 


Sangat penting untuk 
bekerja dengan orang 
yang bersemangat 

dan suportif. Yang 
terpenting, pekerjaannya 
beres. Dalam hal 


Bekerja di lingkungan yang terselesaikannya 
menyenangkan akan merangsang pekerjaan ini, ada 
produktivitas karena Anda akan waktunya di mana Anda 
bekerja lebih keras dan lebih lama akan membutuhkan 
jika sedang having fun. sesuatu dengan atasan. 


Versi Pdf Lengkaphya di ipusnas.com 


#S 


HINDARI 
KESALAHAN INI 


Hanya melihat lowongan secara online. 
Ada banyak pekerjaan yang mungkin tidak 
diiklankan di dunia maya. 


Membatasi area. Pikirkan tempat atau 
bidang-bidang yang selama ini luput dari 
perhatian Anda. Siapa tahu Anda akan 
menemukan pekerjaan. 


Melupakan jaringan potensial Anda. Kontak 
Anda atau kontak teman Anda merupakan 
cara terbaik menemukan pekerjaan. 


Tidak ada follow up. Jika Anda mengirim 
email atau telepon sehari atau dua hari 
setelah wawancara, mereka akan terkesan 
dengan antusiasme Anda. 


Merasa putus asa dengan penolakan. 
Penolakan merupakan bagian dari 
kehidupan. Segera cari kesempatan baru 
dengan cepat. Move on! 


Menganggap ini hanya permainan angka. 
Semakin banyak aplikasi yang dikirim, 
semakin besar kesempatan yang didapat. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cari tahu perusahaan- 


Datang dan berpakaianlah perusahaan mana yang 
seakan-akan Anda akan akan mengikuti career fair 
menghadiri wawancara kerja. dengan cara menghubungi 
Pakai setelan profesional. penyelenggara acara. 
(Lengkapnya akan ada di Lakukan riset untuk 
buku 99-4 Tips Job's perusahaan 
Interview). incaranmu. 


Siapkan resume Anda. Buat 
resume yang efektif (lihat 
zona resume) dan cetak 
sebanyak perusahaan 
yang ingin Anda 
lamar. 


Persiapkan elevator speech Anda. Elevator speech 
merupakan kesimpulan tentang diri Anda yang akan 
disampaikan sekitar 30 detik di setiap meja. Ini 
termasuk pendidikan terakhir, pengalaman kerja, dan 
kemampuan yang menguntungkan perusahaan 
yang bersangkutan. Hindari mendiskusikan 
kehidupan pribadi, tetap pada 
area profesional. 


Jangan lupa meminta kartu 


nama kepada setiap orang Efektifkan waktu yang Anda 


punya. Bangun jaringan 


ang Anda ajak bicara | 
4 NUR Tu lanjut sebanyak mungkin dengan 
setelah bursa para penyedia 
kerja pekerjaan. 


Jangan merokok. Hindari 
merokok sebelum menghadiri 
bursa kerja. Jika dibutuhkan, 
gosok gigi atau makan 
permen mint sebelum 
bertemu calon atasan 
potensial. 


Atasi rasa lapar. Karena tidak 
bisa memprediksi berapa lama 
bursa kerja berlangsung, 
sebaiknya Anda makan 
secukupnya sebelum 
memasuki bursa 
kerja. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


#1 


PELIHARA JARINGAN DARI 
BURSA KERJA 


RISET PERUSAHAAN 9 H 9 


Poles diri Anda dengan pengetahuan mendalam 


tentang perusahaan incaran. Gunakan pengetahuan 2 N 
ini supaya mereka tertarik mewawancarai Anda 9 / 


lebih lanjut. 9 


G KESAN PERTAMA PENTING 
UV J 


Perlakukan setiap kesempatan membuka 
jaringan sebagai wawancara mini. 


ceocococovoconoooc0on0oo0ooococenccaneo 


LAKUKAN DENGAN SINGKAT Gg 


Perkenalkan diri dengan singkat dan W 
sederhana. Tekankan pada siapa Anda, P 
apa yang ingin Anda lakukan, dan tanyakan 


pertanyaan yang penting. 


sococoococoncocoococonucccccocococococonunaucona 


TINDAK LANJUT 


G Akhiri percakapan dengan meminta informasi kontak. Ketika 
8 sampai di rumah, kirim email ucapan terima kasih karena sudah 
“| berdiskusi tadi dan, jika ada, tanyakan pertanyaan yang belum 


sempat diajukan. Cek jaringan online mereka, seperti LinkedIn, 
Twitter, Faceboook, atau yang lain. Jika ada, pantau terus. 


Versi Pdf Lengkarhiya di ipusnas.com 


PARA PENCARI KERJA JANGAN HANYA 
TERPAKU PADA LOWONGAN KERJA DI MEDIA 
CETAK, TELEVISI, ATAU BURSA KERJA. 
MENGINGAT MEDIA SOSIAL TELAH MENJADI 
BURSA KERJA BARU YANG SIAP SEDIA 24 
JAM 7 HARI. INI MEMBUAT PARA PENCARI 
KERJA TERUS TERHUBUNG DENGAN PARA 
PENYEDIA PEKERJAAN YANG DIINGINKAN. 


Versi Pdf Lengkaritya di ipusnas.com 


IDENTIFIKASI 
PENCARI KERJA ONLINE 


PEKERJA MUDA 
BERPENDIDIKAN TINGGI LEBIH 
PERCAYA DIRI DAN OPTIMIS 
TENTANG LOWONGAN KERJA 


114 generasi X 
lebih optimis 

akan menemukan 
pekerjaan tahun ini. 


354 generasi 

Y lebih optimis 
akan menemukan 
pekerjaan tahun ini. 


PENCARI KERJA SOSIAL 
MERUPAKAN MEREKA YANG AKTIF 
MENGGUNAKAN JARINGAN MEDIA 

SOSIAL UNTUK MENCARI PEKERJAAN 
ATAU MENGEMBANGKAN 
KESEMPATAN KERJA YANG BARU. 


0... TOK 


adalah wanita 


3076 


adalah pria 


406 usia 30-39 


68X lulusan universitas 


(diploma, S-1 hingga S-3) 


14 


“Super social” job 
seeker adalah mereka 
yang memiliki minimal 

150 kontak di setiap 
akun media sosial 
mereka (LinkedIn, 

Facebook, Twitter). 


#10 
SUPER SOCIAL 
SEEKER 


Dimana para “super 
social seeker”? 


Versi Pdf Lengkarhya di ipusnas.com 


10074 


Oo 


#1 


45K 
3246 
2076 
Mencari Update profil 
kerja di fb dengan info 
Twitter profesional 


Super social seeker 


Pi Pencari kerja normal 


SUPER SOCIAL SEEKER VS 
PENCARI KERJA NORMAL 


4870 


NI 


Memiliki kontak 
dengan penyedia 
pekerjaan di 
LinkedIn 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


TIPS UNTUK SUPER SOCIAL SEEKERS 


Facebook » unggah notes/catatan 


Notes bertahan lebih lama di dinding teman daripada 
status. Gunakan notes untuk mendeskripsikan situasi 
dan pekerjaan yang Anda inginkan. 


Twitter » follow perusahaan dan jobs feed 


Follow perusahaan incaran, dan juga staf yang bekerja 
di sana. Jalin hubungan yang baik dan tanyakan 
tentang pekerjaan. 


LinkedIn » gunakan foto profil yang sama untuk 
berbagai situs. 


Anda bisa memiliki banyak akun di media sosial, 
tetapi menggunakan satu foto yang sama membuat 
Anda terlihat konsisten dan gampang diingat. 


Versi Pdf Lengkapriya di ipusnas.com 


